TERJEMAH 

Al Qawaidul Fiqhiyyah 

Kaidah-kaidah Fiqih 




Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy 








Judul Asli 
Penulis 

Judul terjemah 
Penerjemah 
Desain Sampul 
Jumlah Halaman 
Bidang Ilmu 



: Ilmu Fiqih — Kaidah Fiqih 



Al Qawaidu! Fiqhiyyah 
Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy 
Terjemah Al Qawaidu! Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih) 
Abu Razin Al Batawiy 
Abu Razin Al Batawiy 
: 8 Halaman 



Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah, Maktabah Ar Razin , 
Cetakan I. 

Mei 2011. 




Maktabah Ar Razin adalah maktabah yang menerbitkan buku- 
buku digital secara gratis. Semua karya yang kami terbitkan 
diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk diperbanyak 
sebagian atau seluruh isi karya kami dalam bentuk apapun 
dengan atau tanpa izin kami selama bukan untuk tujuan 
komersil. Mohon koreksi jika ditemukan kesalahan dalam 
karya kami. Koreksi dan saran atas karya kami dapat 
disampaikan melalui website resmi Makatabah Ar Razin: 
' A, ww.arabic.web.id 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 






















^QUi * pi jsp» ^ 








x e 

j-U2l 




MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 






XX X 



> 



'o 



X 



J 



X 



J J J * * 



l 

0 ti ^ t ^ 0 } «, / / O.y 

jy * ' X lt?J 

X 





MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 



2 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 





y' 

S' 



& 






(J' ou 



y 










y 

/v> 






y 





MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 





MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 



{C§idah-k3iclclh Piqih 



j *uM?1 £*Vrj * J3jSh & iUJl 

/ 

Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi dan Maha Lembut .. Pengumpul dan Pemisah segala 

sesuatu 

S^dl fjUJlj * Vyjl\ 

pemilik nikmat yang luas lagi melimpah serta hikmah yang bersinar lagi banyak 



jjdjji jp * gjii ^ jji flSCdi p 

kemudian semoga shalawat serta salam senantiasa atas Rasul penutup dari suku Quraisy 



atas keluarganya, sahabatnya yang baik yang mencapai tingkatan membanggakan 



JjlJt j dllp dllli $j5 j^p * jlJi Jiil 51 cJji ^ 



* 



0 < < 



♦ f ? ? ' 0 ^ 



I 



ketahuilah-semoga kamu diberi petunjuk-bahwa sebaik-baik anugerah adalah Imu yang 

menghilangkan keraguan dan keburukan 



o j ikdl J\ JdJl * ojilil £jj 

serta menyingkap kebenaran bagi pemilik hati dan mengantarkan hamba kepada yang dicari 

Maka bersemangatlah dalam mempelajari kaidah-kaidah (fiqh), 
yang dapat mengumpulkan banyak masalah yg tidak menyatu 



Oij j| CsJJi * \I5> 3 ^ Juii J 

♦* 1 >• *• *• 



Pelajarilah ilmu secara bertahap., dan ikutilah jalan orang yang benar 



- X 0 0 < 

0 U 4 * . i o f 



Ji d*!' Ja' ' l^Uai J-Plji d JU&j 

ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun dari kitab-kitab ahli ilmu 



jjltj £ >Wij * >-Ji ^ Jjili jUij* 

Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang besar serta ampunan dan kebaikan Nya 



i* 



j^tU SudJij £bCdi * jdJi jiU a£)t 

Niat adalah syarat bagi semua amal.. Niat lah penentu baik dan rusak nya amal 



- * 



C?W £ * ^)dadl Jp ^ 

Agama ini dibangun atas pengambilan maslahah dan penolakan mafsadah 




MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 



j» J*H\ flij * Sap ^-IjJ 5^ 

X / 

Apabila beberapa maslahat berbenturan, maka didahulukan yang paling utama maslahatnya 



Sebaliknya, Jika beberapa mafsadah bebenturan maka ambillah yang paling kecil kerusakannya 



0 0 $\. * s 0 < f, . 0 / 

..«JJ I APlai v 5 

y 




Diantara kaidah syara' kita adalah "memudahkan" pada setiap perkara yang terlihat sulit 

^ * 4. t/ * ‘ x * - - 






Bukan lah suatu kewajiban jika tiada kemampuan dan tidak ada yang diharamkan saat darurat 



SjjJ-JaJl U jjJL * jjiaJ*» ^JSj 

Setiap yang dilarang saat keadaan darurat (diperbolehkan) sekedar memenuhi kebutuhan 

daruratnya saja 



om iniJ' * * J&l. «j*J 



Hukum itu dikembalikan pada keyakinan maka keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan 



0 £ 



ijUvJij vOl'i ^3 * 'i * b'&b ^ i? 

^ / ** 

Hukum asal air, tanah, pakaian, dan batu adalah suci 

jiptyj j ^ 

y 

Hukum asal jima', daging, jiwa, dan harta bagi seorang muslim itu 



U ilii iJljU uiti * fcji 










Hukumnya haram sampai datang yang menghalalkannya.. Maka pahamilah.. Semoga Allah 

memberimu petunjuk pada apa yang diharapkan.. 

k-s?' <J>Ue J» * trf jpjl'i 

Hukum asal adat istiadat adalah mubah sampai datang dalil yang merubah hukum mubahnya 



jjs-ii Up> - j , iii 




1 * 



jjiSl' > Cr3i 



Setiap perkara yang dalam syariat tidak disebutkan maka tidak disyariatkan 

AJIjjJU 1 144 j&lj * Xf\hS\tp^\ JiU-j 

Hukum wasilah / jalan menuju sesuatu itu seperti hukum tujuannya.. Ambillah hukum ini untuk 

tambahan.. 

«o f ^ ^ 



* JLLJlJ 

Salah, terpaksa, dan lupa itu dimaafkan oleh rabb yang kita sembah, Ar Rahman 




MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH M fA’Diy 



$'j & 3 * josi i4i JWy\ & j?3 



akan tetapi jika disertai pelanggaran (hak manusia), ia wajib menggantinya dan berguguran lah 

dosa dan kesalahan 

jiji 'k HL&’-y i v e^' ^ 

Diantara hukum hukum fiqih adalah taba' 1 , ia bisa tetap hukumnya (jika diikutkan dengan yang 

lain), meski hal itu tidak bisa ditetapkan bila berdiri sendiri 

p j* * M l 5 'M J y** 

s' 

Urf (kebiasaan setempat) itu (boleh) dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak dibatasi 

<UU^- s-b AS * djT J4i J^bw 

Orang yang menyegerakan hal yang dilarang sebelum waktunya itu sungguh memperoleh 

kerugian serta keharamannya 

d j&j T Mi 

Jika datang pengharaman (syariat) pada suatu amal atau pada syarat nya maka amal itu (pada 

hakikatnya) rusak dan tercela 



* s 0 




Orang yang merusak sesuatu yg mengganggunya, tidaklah menanggung akibatnya, 

jika ia telah berusaha menolaknya dengan cara yg lebih bijaksana. 



i ^ o » * ( 



^ 



' j a*'*# Ji 



o X 



i ^ ^ 



dan "Al" pada jamak dan mufrad itu memberi faidah keumuman pada segala hal 

J$\ j! Jail * J&\ ^ CJ IjSuJlj 

*• ’ ** *• «® 

Dan juga nakirah pada kalimat peniadaan dan larangan memberikan makna umum 



Utwll 1 (j * bw JIaLsj Uj 



\ r M 



o s' .s' 

Begitupula kata "y» (siapa)" dan " D»(apa)", keduanya memberikan makna umum wahai 

saudaraku., maka dengarkanlah.. 



j U c4 «ba * ^-3U2 j il 3yL«Jl aILjj 

dan contoh lainnya, kata mufrad jika diidhafahkan.. maka pahamilah semoga kamu diberi 

petunjuk 



0 " * '• 



* ^ o 



1 taba': sesuatu yg ada karena mengikuti keberadaan hal lain, bukan sesuatu yg berdiri sendiri 




MAKTABAH AR RAZIN : WWV/.ARABK.WCB.ID 





AL QAWAIDUL FIQHiyyAH AJ fA’Diy 



0 „ o 



£'jk'j kYr& tp * % 

Tidak sempurna suatu hukum sampai terpenuhi semua syarat nya dan hilang semua mawani 1 

(pencegah) nya 



j* & & ^ ^ <yi 

Orang yang memenuhi syarat dari suatu amal, maka ia berhak mendapatkan balasan (pahala) 

nya 












**}?} m * ¥* i? ¥)> tpj 

Setiap hukum itu terkait dengan 'illat yaitu sesuatu yang mewajibkan syariat suatu hukum 

c &si j jdi ^ Yr> ‘p 

/ / 

Setiap syarat yang diajukan oleh pembuat akad dalam jual-beli, pernikahan, dan tujuan lain itu 

wajib (dipenuhi) 

Ulpl 3 j! * cik 

Kecuali syarat-syarat yang menghalalkan apa yang haram dan kebalikan nya maka ketahuilah 

bahwa ini syarat yang bathil 



tsi J ji jjkii «jiji 



. J* 




Undian itu (boleh) digunakan ketika ada hak-hak yang samar atau banyaknya orang 



Uu& 13 jAsj * Uus£t ilj 

Jika ada dua amal sejenis yang berkumpul maka cukup sekali dilakukan., perhatikanlah 



o . Ji 



jkdJ'j b}kyds 

Setiap hal yang sedang dalam proses tidak boleh diproses contohnya benda yang digadai atau 

diwakafkan 

dik & b\ \p}\ * w ^ Sjj 

Orang yang memiliki kewajiban (hutang) dari saudaranya, maka ia wajib mengembalikkannya jika 

saudaranya berniat memintanya 

d\p % fjijilT * OtfJl JP fjijilj 

** // / ^ 

Tidak ada yg mengingkari, bahwa dorongan tabiat untuk meninggalkan maksiat 

Itu seperti dorongan syariat untuk meninggalkannya 




** x Ji 



s-*d' fUdi <d) jUAJlj 

Segala puji bagi Allah di permulaan dan di penutupan serta setiap saat.. 

^dlj 3*>Cd' |*j 

Kemudian shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi, Sahabat, dan Tabi'in 




MAKTABAH AR RAZIN : WWW.ARABK.WCB.ID 





